WikipediA 


Bahasa Sambal 


Sambal atau Sambali adalah sebuah bahasa Sambalik 
yang dituturkan terutama di munisipalitas di Zambal, 
yakni Santa Cruz, Candelaria, Masinloc, Palauig, dan Iba, 
dan di Infanta, Pangasinan; penutur bahasa ini juga dapat 
ditemukan di Panitian, Quezon, Palawan dan Barangay 
Mandaragat atau Buncag di Puerto Princesa. 

Fonologi 


Sambali memiliki 19 fonem: 16 konsonan dan tiga vokal. 
Struktur suku kata relatif sederhana. 


Vokal 

Sambali memiliki tiga vokal, antara lain: 

■ /a/ Open front unrounded vowel mirip dengan 
Bahasa Inggris ‘father’ 

■ /i/ a close front unrounded vowel mirip dengan 
bahasa Inggris ‘machine’ 

■ /u/ (ditulis ‘o’) close back unrounded vowel mirip 
dengan bahasa Inggris ‘flute’ 

Ada lima diftong utama: /ai/, /ui/, /au/, /ij/, dan /iu/. 


Referensi 


1. A Sambal (http://www.ethnologue.com/language/ 

xsb) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrdm, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Tina Sambal". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 


Sambal 


Dituturkan di 
Wilayah 


Etnis 

Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


Sambali 

Filipina 

Zambales, Pangasinan, Metro 
Manila, Palawan 

Sambal 

70,000 (2000)M 

Austronesia 
■ Melayu-Polinesia 
■ Filipina 
■ Luzon Tengah 
■ Sambalik 
■ Sambal 


Status resmi 

Bahasa Bahasa daerah di Filipina 

resmi di 

Diatur oleh Komisyon sa Wikang Filipino 

Kode bahasa 


ISO 639-3 xsb 

Glottolog tinal248 (http://glottolog.o 

rg/resource/languoid/id/tina 
1248)1?! 









































1 


Wilayah tempat bahasa Sambal digunakan 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Sambal&oldid=17120942" 


Halaman ini terakhir diubah pada 29 Juni 2020, pukul 04.22. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 










